ketetapan hati 


dari bintang jatuh hingga cinta yang jatuh. 
semuanya itu berasal dari Tuhan. 
percayalah. 


tetaplah berjalan meski jalan setapak yang kamu lewati 
berbatu dan penuh liku. 


tetaplah melangkah meski setiap langkahmu terasa semakin 
berat dan lelah. percayalah. Tuhanmu lebih tahu ksmu lebih 
dari sekedar sanggup. tuhan tahu kalau kamu, lebih dari 
sekedar kuat. 


jadi, tersenyumlah pada dirimu sendiri. berbanggalah pada 
dirimu sendiri. mengenai masalah yang sedang kamu 
hadapi sekarang tak uasah kamu pikirkan. anggap saja hal 
melelahkan itu adalah hadiah dari Tuhanmu untuk 
menjadikanmu hamba yang lebih hebat. 


tanamkan dalam hati bahwa apapun yang terjadi, itu 
kehendak Tuhan. 

tempelkan lekat-lekat diantara kedua alismu. bahwa apapun 
yang kamu rasakan saat ini, itu adalah hadiah dari Tuhan. 


canda dan tawa 

sedih dan bahagia. 

marah dan terluka. 

itu semua adalah pemberian dari Tuhan. 


sekali lagi. percayalah. 


Bali 23 Agustus 2019 


sudahlah 


jadikan saja sebuah patah hati itu hadiah dari Tuhan 
agar kamu selalu ingat padaNya 

agar kamu selalu mendekat padaNya 

agar kamu selalu berjalan pulang ke arahNya 


bukankah dengan semua patah yang mebuat hatimu lebam 
itu, kamu bisa tahu siapakah pemilik cinta sejati yang 
sesungguhnya? 


bukankah dengan kesedihanmu itu kamu bisa tahu kalau 
Tuhanlah pemilik segalanya? 


kamu? hanya perlu kembali menata hati. kembali 
memperbaiki diri. kumpulkan sisa-sisa kekuatanmu untuk 
bangkit kembali. satukan serpihan-serpihan hatimu agar 
utuh kembali. 


mengenai luka yang mengendap di dadamu itu? ahhh.. 
sudahlah. biarkan waktu yang mebalutnya untukmu. 


Bali 24 Agustus 2019 


Biarlah 


tentang cinta 

tentang rindu 

tentang kamu. yang selalu menjadi bunga di dalam kalbu 
biarlah. biarlah aku dan Tuhan saja yang tahu 


biarkan saja semua berjalan apa adanya 
biarkan saja semua mengalir sebagaimana mestinya 


sebab, dengan pasrah. semua akan terasa lebih mudah. 
dengan berserah semua akan terasa lebih indah. karena aku 
tau, takdir Tuhan. tak pernah salah. 


bersabarlah hingga hati lupa cara untuk bersabar. 


Bali 25 Agustus 2019 


Jujur 


kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri. pada hatimu 
sendiri. pada perasaanmu sendiri. say yes kalau memang 
benar, say no kalau memang tidak. 


apapun tanggapan orang lain, itu urusan belakangan. 
apapun yang dirasakan oleh orang lain, itu urusan mereka. 
selama kamu merasa nyaman dan tidak melakukan 
kesalahan? maka teruslah berjalan. 


kali ini sebagai hati (aku hatimu sendiri) akan bicara dan 
kamu harus mendengarkan. " you have the right to be 
happy with anything, with anyone, anytime,and anywhere. 
you deserve to feel it" 


Bali 25 Agustus 2019 


jujur 2 


bagaimana kalau kali ini kamu mebebaskan aku (hatimu 
sendiri) 


biarkan aku bicara apa saja, izinkan aku merasakan apa 
saja. sedih, rindu, bahagia, resah, suka, maupun luka. 
terserah. 


Kali ini saja jangan kekang aku. biarkan aku (hatimu sendiri) 
melakukan apa saja. dan kamu, harus mematuhiku. 


saat aku lelah, aku minta kamu untuk berteriak. maka 
berteriaklah sekencangnya-kencangnya. setidaknya hal itu 
dapat menenangku untuk sesaat 


saat aku merasa resah, aku minta kamu untuk diam, dan 
menyendiri untuk beberapa saat. dan, pergilah sejauh- 
jauhnya. buat dirimu asing hingga tinggal aku dan kamu 
saja. saling berbisik. 


ketika aku jatuh cinta, maka biarkan aku sebagai hatimu 
mengungkapkan padanya. biarkan aku sebagai hatimu 
menujukkan yang kamu rasakan padanya. dan kamu, harus 
mengikuti arahanku. jangan melawan dengan alasan takut 
atu apapun. 


dan, ketika aku sebagai hatimu merasakan patah? maka 
bergegaslah. selamatkan aku. sembuhkan aku. buatlah 
konspirasi dengan seluruh anggota tubuhmu yang lain 
untuk mebawaku pergi sejauh mungkin. dan, kali ini, aku 
yang akan menuruti inginmu. 


Bali 27 Agustus 2019 


kita 


kata mereka, kita adalah sepasang. 
kataku, kita adalah Aku. 
kamu dan aku adalah satu. 


tidak ada kata kamu, tidak ada kata dia, tidak ada kata 
mereka, tidak ada kata kita. hanya ada Aku. 


kita, menjadi aku yang satu. melebur dalam qalbu. 


tidak lagi saling membahagiakan. 

tidak lagi saling memaafkan. 

tidak lagi saling mengerti. 

tidak lagi saling membenci. 

tidak lagi saling berterimakasih. 

tidak lagi saling merasa sebagi kekasih. 


sebab. kita adalah aku. kita, adalah satu. 
tidak ada lagi kata saling. 
tidak ada lagi yang merasa paling. 


Bali 31 Agustus 2019 


terimakasih 


terimakasih sudah mau melangkah ke arahku. meski kamu 
tidak mengatakan meski kamu tak meresmikan. 


terimakasih sudah mau menerimaku. menerima ketidak 
sempurnaanku menerima aku dengan segala ke akuanku. 


terimakasih sudah selalu ada. meski terkadang aku tak ada 
ketika kamu ingin aku ada. 


terimakasih sudah mau mencintaiku. meski tidak kamu 
ungkapkan namun selalu kamu tunjukkan. 


dan, terimakasih sudah memilihku, dengan caramu yang 
takkan bisa dimengerti oleh orang-orang itu, tak bisa di 
pahami oleh nalarku. 


Lombok, 2 Oktober 2019 


jika rindu 


jika rindu adalah hujan? maka saat ini dia pasti sedang 
berjatuhan di sekelilingmu. 

jika rindu adalah awan? maka saat ini ia pasti sedang 
menaungimu. 

jika rindu adalah malam? maka ia akan senantiasa 
memelukmu. dan, 

jika rindu adalah bintang gemintang? maka ia akan tetap 
ada meski cahaya siang menutupi binarnya. 


muhammad M (rabu, 31 maret 2021) 


untuk menjadi aku 


untuk menjadi langit? kamu harus meninggi. 

untuk memjadi bumi? kamu harus merendah dan untuk 
dipijak. 

untuk menjadi matahari? kamu harus memadamkan 
cahayamu demi bintang gemintang. 

untuk menjadi angin? kamu harus rela tidak terlihat. namun 
selalu ada. dan, 

untuk menjadi aku? kamu harus menjadi segala-galanya. 


muhammad M (rabu, 31 maret, 2021) 


kalah 


bagaimana jika tiba-tiba matahari berhenti mengalah. ia tak 
mau lagi meredupkan cahayanya untuk memciptakan senja. 


bagaimana jika tiba-tiba matahari menjadi egois. ia enggan 
memadamkan cahanya untuk menciptakan malam yang 
tenang. 


bagaimana jika tiba-tiba matahari tak lagi peduli. iaenggan 
mberikan kesempatan kepada para bintang untuk bersinar. 


bagaimana jika suatu hari matahari tiba-tiba pergi. katanya 
dia lelah. katanya biarlah aku kalah. 


muhammad M (kamis, 09 april 2021) 


luang 


Kenapa harus menunggu waktu luang? 

kenapa kita tidak berusaha untuk meluangkan waktu saja? 
ah sudahlah. kenapa juga aku harus memikirkan hal 
murahan macam itu. 


muhammad M (sabtu 17 April 2021) 


waktu 


pernah enggak sih kamu berada pada posisi yang dimana 
kamu ingin sekali menghabiskn waktu dengan seseorang. 
berbicara dengannya, saling memgirimi pesan, bertanya 
kabar dan berbagi cerita. 


berkali-kali kami tulis pesan untuknya berkali-kali pula 
kamu menghapus pesan itu. kamu menghapusnya bukan 
karena tidak yakin kalau dia tidak akan menemanimu. tapi 
kamu sadar kalau waktu tidak dapat dibeli, waktu tidak 
dapat diminta. waktu hanya bisa diberi. 


muhammad M (17 April 2021) 


Diam 


diam adalah lelah-lelah yang tak lagi sembunyi. 

diam adalah resah-resah yang tak ingin lagi membumi. 
diam adalah langkah awal untuk berhenti. 

diam adalah langkah awal untuk pergi. 


muhammad M (18 April2021) 


